PUTUSAN 


Reg.No. 2533 K/Pdt/1998. 


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH AGUNG 

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah 

mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara 


RAZALI bin AHMAD, bertempat tinggal di 





Desa Matang Reuleut, Kecamatan Peudada, 
Kabupaten Aceh Utara, dalam ai ini di- 
wakili oleh kuasanya Tgk. Sulaiman bin 
Umar, Kuasa Insidentil beralamat di Desa 
Matang Reuleut, Kecamatan Peudada, Kabu- 
paten Aceh Utara, berdasarkan surat 
kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 1996: 
pemohon kasasi dahulu tergugat/terban- 
ding : 
melawan 


1. HAMIDAH binti A. GANI, 








2. NURIAH binti ISMAIL, 

3. RASMAH binti ISMAIL, 

4. MARBAWI bin ISMAIL, 

5. NURMI binti ISMAIL, 

6. ADNAN bin ISMAIL, 

7. AMRAN bin ISMAIL, 

8. BUNYAMIN bin ISMAIL, 

9. BITYANA binti ISMAIL, ahli waris dari 
Ismail bin Arbi, kesemuanya bertempat 
tinggal di Desa Kukue, Kecamatan Peu- 
dada, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal 


ini diwakili oleh kuasanya Dahlan bin 


Usman, Kuasa Insidentil, beralamat di 
Mus Blang, Kecamatan Peudada, Kabupa- 
ten Aceh Utara, berdasarkan surat ku- 
aSa khusus tertanggal 22 Maret 1997 : 
para termohon kasasi dahulu para 
penggugat/pembanding : 
Mahkamah Agung tersebut : 
Membaca surat-surat yang bersangkutan : 
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ter- 


nyata bahwa sekarang para termohon kasasi sebagai para 


penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi 






sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan 
Vegeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil 
bahwa para penggugat asli memiliki sebidang 
tanah sawah terletak di Desa Mns Cut, Kecamatan Peu- 
A gada Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai- 
mana diuraikan dalam gugatan : 
bahwa kepemilikan para penggugat asli atas 
tanah sawah tersebut adalah berdasarkan pembahagian 
tanah Negara bebas (tanah kosong) sepanjang saluran 
air (Alue Awe) oleh Keusyik/Kepala Desa Mns. Cut, Ke- 
camatan Peudada pada tahun 1952 : 
bahwa tanah sawah tersebut berubah menjadi 
tanah sawah produktif setelah diolah dan dirawat/di- 
bersihkan para penggugat asli selama berbulan-bulan : 
bahwa setiap tahunnya tanah sawah tersebut 
dapat para penggugat asli panen dua kali dan setiap 


panen menghasilkan lebih kurang 1.000 (seribu) Kg. 


atau 1 (satu) ton padi j 





bahwa sejak tahun 1952 hingga tahun 1996, para 
penggugat asli menguasai dan mengolah tanah sawah 
tersebut tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun 
dan tidak ada pihak yang mengaku-aku sebagai pemilik 
tanah sawah tersebut : 

bahwa tiba-tiba pada tanggal 12 Juni 1996, ter- 
gugat asli telah merampas tanah sawah milik para peng- 
gugat asli tersebut dengan kekerasan dan ancaman, 
Serta mengaku sebagai pemilik tanah sawah tersebut : 

bahwa karena usia para penggugat asli yang 
telah lanjut maka para penggugat asli tidak dapat me- 
lawan tindakan tergugat asli, yang pada saat itu mem- 
bawa parang dan cangkul : 

bahwa para penggugat asli berusaha mengadukan 
hal ini kepada Kepala Desa maupun tokoh masyarakat, 
agar dapat diambil jalan penyelesaian secara damai, 
tetapi hal ini tidak berhasil di akukan, karena sifat 
keras dari tergugat asli : 

bahwa selanjutnya para penggugat asli melapor- 
kan tindakan tergugat asli merampas tanah sawah milik 
para penggugat asli tersebut kepada Kepolisian Sektor 
Peudada, tetapi ternyata ketika para penggugat asli 
menanda-tangani beberapa surat yang disodorkan oleh 
pihak Kepolisian, ternyata salah satu surat tersebut 
adalah surat perdamaian antara para penggugat asli 
dengan tergugat asli. Padahal antara para penggugat 
asli dengan tergugat asli belum tercapai suatu per- 


damaian apapun tentang obyek sengketa ini : 


bahwa tindakan tergugat asli tersebut diatas 





adalah merupakan tindakan melawan hukum (onrechtmatige 


daad), yang sangat merugikan pihak para penggugat 


asli. Oleh karena itu wajar dan adil bila tergugat 


asli dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para 


penggugat asli berupa hasil panenan padi yang gagal 


para penggugat asli peroleh, yang bila dihitung 


jumlahnya adalah sebesar 5 (lima) gunca padi atau 


lebih lurang 1000 kg. padi : 


bahwa disamping itu tergugat asli juga dihukum 


untuk segera menyerahkan/mengembalikan tanah sawah 


sengketa kepada para penggugat asli : 


bahwa untuk menjamin gugatan ini, maka para 


penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bireuen 


meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas 


“tanah sawah sengketa dan menyatakan sita jaminan ter- 


sebut adalah kuat, sah dan berharga : 


bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan 


dalam perkara ini, maka para penggugat asli mohon agar 


tergugat asli dihukum untuk membayar uang paksa 


(dwangsom) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 


per hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai ke- 


kuatan hukum yang tetap dan selanjutnya mohon agar 


Pengadilan Negeri Bireuen memberikan putusan sebagai 


berikut 


AU 


Oa 


Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya : 
Menyatakan demi hukum 1 (satu) bidang tanah sawah 
yang terletak Mns. Cut, Kecamatan Peudada, Kabu- 


paten Aceh Utara, yang batas-batasnya sebelah 





- Utara dengan tebat ikan Razali Ahmad (Tergugat) 
dan tanah wakaf desa mns. Cut : 
- Selatan dengan tanah sawah Tgk. Yahya Seh : 
- Sebelah timur dengan tanah sawah Ismail bin Arbi 
(Penggugat) : 
- barat dengan saluran air (Alue Awe) : 
adalah sah hak milik penggugat : 
Menyatakan perbuatan/tindakan tergugat yang dengan 
kekerasan dan ancaman kekerasan telah merampas dan 
menguasai 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut di- 
atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on- 
rechtmatige daad) : 
Menghukum tergugat untuk dengan segera menyerah- 
kan/mengembalikan 1 (satu) bidang tanah sawah ter- 
sebut yang telah dirampas dan dikuasainya itu ke- 
pada penggugat selaku pemiliknya yang sah, terlepas 
dari ikatan hukum dengan siapapun dan dengan pihak 
manapun juga : 
Menghukum tergugat untuk mengganti/membayar kerugi- 
an penggugat sejumlah 5 (lima) gunca padi atau 1000 
kg. padi kepada penggugat : 
Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang 
telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri 
Bireuen atas 1 (satu) bidang tanah objek sengketa 
adalah kuat, sah dan berharga : 
Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa 


(dwangsom) sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu 


rupiah) : perhari kepada penggugat, terhitung sejak 


putusan ........... | 





putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
Sampai dipatuhinya/dilaksanakannya putusan ini oleh 
Tergugat : 
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya- 
biaya yang timbul dalam perkara ini : 
ataupun jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain 
demi hukum, penggugat memohon sudilah Kerana menari: 
kan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan 
yang maha esa : 
bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat asli 
telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai 
berikut 
bahwa gugatan para penggugat asli kepada ter- 
gugat asli adalah salah alamat, karena tergugat asli 
tidak menguasai tanah sawah yang menjadi obyek seng- 
keta dalam perkara ini : 
bahwa yang dikuasai oleh tergugat asli adalah 
bukan tanah sawah tetapi tebat ikan yang merupakan 
milik tergugat asli sendiri : 
bahwa sebenarnya justru para penggugat asli-lah 
yang telah mengambil tanah tebat milik tergugat asli 
seluas 105 Meter dan hal ini diakui oleh para peng- 
gugat asli melalui surat pernyataan, sedangkan yang 50 
meter telah dikembalikan para penggugat asli kepada 
tergugat asli dengan surat pernyataan tertanggal 24 
Juni 1996, yang juga merupakan surat perdamaian : 
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka 


gugatan para penggugat asli harus ditolak atau se- 





tidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima : 
bahwa gugatan tersebut telah ditolaknya se- 
luruhnya oleh Pengadilan Negeri Bireuen yaitu dengan 


putusannya tanggal 14 April 1997 No. 52/Pts.Pdt.G/ 
1996/PN.Bir. 


putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan 
para penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi 
Aceh dengan putusannya tanggal 9 Oktober 1997 No. 142/ 


Pdt/1997/PT.Aceh., yang amarnya berbunyi sebagai 
berikut 


- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemban- 


| ding tersebut : 


- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen 
i tanggal 14 April 1997 No.52/Pdt.G/1996/PN-Bir. 
j yang dimohon banding : 

" MENGADILI SENDIRI 

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk se- 
n bagian : 

"- Menyatakan 1 (satu) bidang tanah sawah yang ter- 
i letak di Desa Mns.Cut, Kecamatan Peudada, Kabu- 
paten Aceh Utara, yang batas-batasnya sebelah 

- Utara dengan tebat ikan Razali Ahmad (Tergugat) 
5 dan tanah sawah wakaf desa Mns. Cut : 
- Selatan dengan tanah sawah Tgk. Yahya Seh : 
” - Timur dengan tanah sawah Ismail Arbi (Peng- 
ii gugat ) : 

- Barat dengan saluran air (Alue Awe) : 


1 adalah sah hak milik Penggugat : 


"5 Menyatakan .sassco. | 


- Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat yang telah 
merampas dan menguasai 1 (satu) bidang tanah sawah 

2 tersebut diatas, adalah merupakan perbuatan me- 

"1 lawan hukum ( Onrechtmatige daad ) : 

- Menghukum Tergugat untuk dengan segera menyerah- 
kan/mengembalikan 1 (satu) bidang tanah sawah ter- 
sebut yang telah dirampas dan dikuasainya itu ke- 

" pada Penggugat selaku pemiliknya yang sah, ter- 
lepas dari ikatan hukum dengan siapapun dan dengan 
pihak manapun juga : 

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa 
(dwangsom) sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu 
rupiah) perhari kepada Penggugat, terhitung sejak 
putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap 


sampai dipatuhinya/dilaksanakannya putusan ini 





oleh Tergugat : 

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua 
| ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat 
1 peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan 
: sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) : 
"- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk se- 
| lebihnya : 

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu- 
kan kepada tergugat/terbanding pada tanggal 18 No- 
pember 1997 kemudian terhadapnya oleh tergugat/ ter- 
banding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasar- 


kan Surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 1997 diaju- 


kan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 


Nopember ......... | 


Nopember 1997 sebagaimana ternyata dari akte per- 


mohonan kasasi No. 31/Pdt.K/1997/PN.Bir. yang dibuat 


oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan 


mana kemudian disusul oleh me-mori kasasi yang memuat 


alasan-alasan yang di-terima dikepaniteraan Pengadilan 


Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 1997 


. 
! 


bahwa setelah itu oleh para penggugat /pemban- 


ding yang pada tanggal 2 Desember 1997 telah diberi- 


tahu tentang memori kasasi dari tergugat/terbanding 


diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dike- 


paniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 16 


Desember 1997 


UI 


Menimbang, bahwa permohonan kasasi a guo beser- 


ta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak 


lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan 





dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka 


oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil 


dapat diterima : 


Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang di- 


ajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya ter- 


sebut pada pokoknya ialah 


1 


Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah salah memberikan 
pertimbangan hukum, hal ini disebabkan karena Pe- 
ngadilan Tinggi Aceh telah tidak memperhatikan 
dalil gugatan para termohon kasasi/para penggugat 
asal yang menyatakan tanah sawah sengketa berasal 
dari hutan yang berubah menjadi tanah sawah pada 


tahun 1952. Bila Pengadilan Tinggi memperhatikan 





hal ini maka akan terlihat bahwa dalil gugatan para 
termohon kasasi/para penggugat asal ini bertentang- 
an dengan keterangan saksi para termohon kasasi/ 
para penggugat asal sendiri, yaitu A. Jalil bin 
Abdullah dan Syamaun bin Ahmad. Disamping itu ke- 
terangan yang diberikan oleh saksi-saksi dari para 


termohon kasasi/para penggugat asal saling berten- 
tangan satu dengan lainnya : 

Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh tidak memperhatikan 
hasil pemeriksaan di lapangan, bahwa ternyata dalam 
kenyataannya yang dikuasai oleh pemohon kasasi/ter- 
gugat asal adalah tanah tebat ikan bukan tanah 
sawah sebagaimana didalilkan para termohon kasasi/ 
para penggugat asal dalam gugatannya : 

Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh juga tidak memperhati- 
kan dan mempertimbangkan bahwa pada kenyataannya 
para termohon kasasi/para penggugat asal-lah yang 
telah merampas tanah tebat milik pemohon kasasi/ 
tergugat asal. Hal ini dapat dibuktikan dengan ada- 

nya Surat penyerahan dan surat pernyataan yang di- 
buat oleh para termohon kasasi/para penggugat asal 
(bukti T.1 dan T.2) j, 

Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah memberikan 
putusan yang tidak adil, karena telah mengabulkan 
permohonan para termohon kasasi/para penggugat asal 
mengenai uang paksa. Padahal dalam kenyataannya 
pemohon kasasi/tergugat asal tidak menguasai tanah 


Sawah obyek sengketa : 


Menimbang : ............ | 





Menimbang 
mengenai keberatan ad. 1 sampai dengan 4 

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat di- 
benarkan karena keberatan-keberatan tersebut pada 
hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang 
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana 
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam 
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat 
kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan pe- 
nerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, 
adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang di- 
wajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang meng - 
ancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 
bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau 
melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung 
(Undang-Undang No.14 tahun 1985) : 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertim- 
bangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata 
bahwa putusan Pengadilan Tinggi Aceh dalam perkara ini 
bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka 
permohonan kasasi yang diajukan oleh permohonan 
kasasi : Razali bin Ahmad, dalam hal ini diwakili oleh 
kuasanya Tgk. Sulaiman bin Umar tersebut harus di- 
tolak : 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi. ditolak, 
maka pemohon kasasi/tergugat asal harus membayar biaya 


perkara dalam tingkat kasasi 


. 
/ 


Memperhatikan .......... 





Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang 
No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 


yang bersangkutan : 


MENGADILI 





Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 
RAZALI bin AHMAD, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 
Tgk. Sulaiman bin Umar tersebut : 

Menghukum pemohon kasasi/tergugat asal untuk 
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini 
ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu 
rupiah) : 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawa- 
ratan Mahkamah Agung pada hari JUMAT, tanggal 12 
NOPEMBER 1999 dengan H. Suwardi Martowirono, SH., 
Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung 
sebagai Ketua Sidang, H. Zainal Abidin Abubakar, SH 


LN | 


dan H. Achmad Syamsuddin, SH., sebagai Hakim-Hakim 


Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 


pada hari : K AM I S, TANGGAL 25 NOPEMBER 1999 oleh 


Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Zainal 


Abidin Abubakar, SH., dan H. Achmad Syamsuddin, SH. 


Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH., Panitera 


Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah 


pihak. - 
Hakim-Hakim Anggota : Ketua, 
ttd/ ttd/ 
H. Zainal Abidin Abubakar, SH. H. Suwardi Martowirono, SH. 
ttd/ 


H. Achmad Syamsuddin, SH. 


Biaya-Biaya : Panitera Pengganti 
l. Meterai ..... Rp. 2.000, - rtd/ 
2. Redaksi..... Rp. 1.000, - Drs. Edi Riadi, SH. 


C2 Administrasi Kasasi Rp.47.000, - 


Jumlah Rp.50.000, - 


Untuk salinan 
MAHKAMAH AGUNG RI. 
DIREKTUR PERDATA 


3 an 


subdit Kasasi Perdata 





NIP : 040029616. 


